BAB 03 


ADD-ONS AND APPs 
FOR BUsiINEss 


Anda pebisnis? Memerlukan kinerja yang lebih dari sebuah 
perangkat bernama add-ons dan apps? Jika demikian, pada bab 
ini kita akan membahas keunggulan-keunggulan Add-Ons dan 
Apps yang ada pada Firefox dan Chrome bagi seorang pebisnis 
seperti Anda. Untuk itu adalah penting mengetahui apa saja yang 
dibutuhkan oleh seorang pebisnis. 


Mengelola dokumen bukan lagi hal asing bagi seorang pebisnis, 
namun yang terjadi sering kali Anda memiliki hambatan berupa 
kerapian dan kestrukturan pada dokumen yang telah Anda buat. 
Untuk itu, ada cara yang paling jitu yang bisa dijadikan referensi 
dalam mengelola dokumen dengan lebih praktis, efektif, efisien. 
Dan di manapun Anda berada, Anda dapat membukanya tanpa 
harus di komputer Anda, dengan syarat terhubung pada internet 
dan login terlebih dahulu dengan user account, di mana Anda 
menyimpan dokumen tersebut. 


Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. 


Google Docs pada Chrome 


Pada Chrome terdapat aplikasi yang dapat Anda gunakan bagi 
seorang pebisnis. Aplikasi itu bernama Google Docs. Adapun 
fungsinya adalah Anda dapat mengedit dokumen atau menam- 
bahkan dokumen Anda secara online di manapun Anda berada. 
Selain itu juga, Google Docs ini seperti sebuah paket yang 


menampung berbagai macam aplikasi. Ya, tidak hanya aplikasi 
untuk write document, namun aplikasi semacam Excel dan 
PowerPoint pun juga terdapat pada aplikasi yang satu ini. Komplet 
bukan? Lalu bagaimana cara menambahkannya? Ikuti langkah 
berikut ini: 


1. Pastikan Anda telah login terlebih dahulu, sebelum masuk 
pada Chrome Web Store. 


2. Buka Tab baru pada browser chrome Anda, kemudian klik 
Chrome Web Store. 


3. Jika sudah, klik pada menu Produktivitas kemudian cari dan 
klik Google Docs. 


| 
& Tokowebchrome «J7 85 Toko web chrome - N#leharacter angry bid £ CC 11 Angry Birds Char « X “Y Angry Birds Charact «WEI Google Terjemahan » 


« C | A https://chrome.google.com/webstore/category/app/7-productivity?utm. source-chrome-ntp-icon TX 
&” toko web chrome M Beranda) Produktivita hinetikrsfisabilillah@gmail.com | #p — 
"4 
Populer Google Gmail 
Katak Docs by Google 
Belanja 


Pixlr-o-matic Google Documents 
akad 313 penggur 


Berita & cuaca 


Gaya Hidup 
Hiburan 
Keluarga The 
OR-Code r 

Pendidikan Generator BW 
Permainan use AutoCAD wherever you are 
Produktivitas 

AutoCAD WS PDF Mergy Generator OR Kode 
Sosial & komunikasi 2 2 pengguna pengguna KISI 
Utilitas 

Dead Simple Task Management 
Ekstensi 
Tema 
Sandgloz 
Luring Google Mail Sandglaz Kertas Catatan 
saka taotak III 


Gambar 3.1 Tampilan menu Produktivitas 


4. Sorotkan kursor pada Google Docs maka akan muncul 
keterangan singkat mengenai aplikasi tersebut. Jika Anda 
yakin ingin menambahkannya, klik button Tambah ke 
Chrome. 


12 


Google Documents 
sr P 


Edit dokumen Anda secara daring 


Jari komputer mana saja 
Gambar 3.2 Menambahkan Google Docs 


5. Kemudian akan muncul kotak dialog Konfirmasi Instalasi 


seperti di bawah ini. 


Konfirmasi Instalasi 


Pasang Google Documents? 
Ini dapat mengakses: sd 


« Data yang Anda salin dan tempel 


Gambar 3.3 Kotak dialog Konfirmasi Instalasi 


6. Klik Pasang untuk melanjutkan proses instalasi Google Docs. 


Setelah beberapa menit atau dalam hitungan detik, aplikasi 
Google Docs telah terpajang bersama deretan aplikasi lainnya 


yang telah terinstalasi. 
Tab Baru AI lela.& 
ea TX 


Tidak masuk ke Chrame 
(Anda melewatkan—masuk) 


SomMur 


Angry Birds 


Chrome Web Store YouTube Gmail Google Penelusur. 


Sering dising  Apl Barusan dtutup: 


@ chrome 


Gambar 3.4 Google Docs berhasil terinstalasi 


13 


8. Ok, untuk selanjutnya, Anda bisa memulai aplikasi Google 
Docs dengan cara mengklik ikon Google Docs tersebut, maka 
browser akan menampilkan home Google Docs seperti berikut. 


lh Sooale Documents -Beranda « WN (Sila 


« C | A https://docs.google.com/?pli— 1#home Sia 
#Shine Gmail Kalender Documents Foto Sites Web Lainnya - Shine Fik Mx 


Google Tana aa 


Documents Sortir n - 


aa JUDUL PEMILIK TERAKHIR DIUBAH 
A- Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kahfi.pdf £ ka abdul bathin 27/06M10 sbdul bat 


Beranda 
Ditandai bintang 
Milik saya 
Semua item 
Sampah 
- Koleksi saya 
Tidak ada koleksi 
» Koleksi yang dibagikan dengan « 


Gambar 3.5 Tampilan awal Google Docs 


Membuat Dokumen pada Google Docs 


Untuk memulai membuat dokumen, Anda tinggal klik Buat, kemu- 
dian akan muncul menu pilihan pembuatan. Anda tinggal pilih sesuai 
yang ingin Anda buat. Nah, pada langkah kali ini, kita akan coba 
membuat Dokumen. Untuk itu ikuti langkah berikut. 


1. Klik Dokumen pada menu pilihan tersebut. 


Documents at 


KD 
B3 Dokumen 2 G 
OI Presentasi ? 
IM Spreadsheet 
BB Formulir 

Gambar 
M4 Tabel (beta) 
"| Koleksi 


» Dari template... 
Gambar 3.6 Menu pilihan pembuatan 


14 


2. Jika sudah maka akan muncul tab baru yang berisikan 
halaman untuk memulai menuliskan dokumen seperti berikut. 


Dokumen tanpa judul Komentar » | & agan | 


Berkas Edit Lihat Sisipkan Format Alat Tabel Bantuan 


BSA TP Teketlormal 5 | Arial sja ru 


4 KIKNIKE NIK KAIKK, CINERE EN NEK AKN KKN IK KANTEE NIK EKA NEK PN MK CAN TER 


Anda bisa langsung menuliskan apa saja disini, cara dan fungsinya hampir sama dengan 
Microsoft Word. | 


Gambar 3.7 Tampilan penulisan dokumen 


3. Tuliskan isi dokumen pada lembaran blank tersebut. Setiap 
perubahan yang ada pada dokumen akan disimpan secara 
otomatis. 


Jia oem an GA okamen tanpa jdi -Goool WE SIB 


C | @ hups://does.googe.com/document/d/1I. hSUIKpB4 


Kalender Documents Fot 


Dokumen tanpa judul ea | & savian | 


Berkas Edit Lihat Sisipkan Format Alat Tabel Bantuan 


BS AP | Teks Ilormal : | Arial Setiap perubahan yang Anda buat disimpan otomatis. | V NT 1- 


Terakhir diedit beberapa detik yang lalu 
Bowo KINI KKS KA S1 10. 017 4 


Anda bisa langsung menuliskan apa saja disini, cara dan fungsinya hampir sama dengan 
Microsoft Word. | 


Gambar 3.8 Keterangan penyimpanan otomatis 


4. Untuk memberi judul pada dokumen yang telah dibuat, klik 
dua kali pada judul: “Dokumen tanpa judul”. 


fla Sooole Documents -Beranda «/ SJ Dokumen tanpa judul - Google 
CA https://docs.google.co1 
#Shine 


Gmail Kalender Documents 


& Dokumen tanpa judul 
Berkas Edit Lifokumen tanpa judul) ay Alat Tabel Bantuan 


BS Ak: P7 | Teks Normal & | Arial s| 1 :|B z7 Uu 


2 4 1 2 3 4 5 6 C3 s 9 


Gambar 3.9 Klik dua kali pada “Dokumen tanpa judul” 


5. Kemudian isikan judul sesuai dokumen yang Anda buat, 
kemudian klik OK. 


Ganti Nama Dokumen 


Masukkan nama dokumen yang baru 


| Mengenal Google Doc| 


Gambar 3.10 Ganti nama dokumen 


6. Nah, jika Anda telah selesai menambahkan dokumen, doku- 
men tersebut akan muncul pada list dokumen. 


Il Google Documents - Beranda « WN cb, 
« CA https://docs.google.com/#home TX 
En Laman ini dalam bahasa | Malay - | Apakah Anda ingin menerjemahkannya? | Terjemahkan | | Nggak | | Opsi - | ? 
4Shine Gmail Kalender Documents F Neb Shine Fikri » £ 
Google Pn ra 
Documents - | “ fo) Lebih Banyak Sortir gn - 

Dow Ja e JUDUL. PEMILIK TERAKHIR DIUBAH 
lekat M 55 IBI Mengenal Google Doc saya 256 pm sa 
Beranda AA Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kahfi.pdf Dibasi-paka abdul bathin 28M6/10 
Ditandai bintang 
Milik saya 
Semua item 
Sampah 


Koleksi saya 
Tidak ada koleksi 
» Koleksi yang dibagikan dengan « 


Gambar 3.11 List Dokumen yang telah dibuat 


16 


Membuat Slide Persentasi pada Google Docs 


Untuk pembuatan slide persentasi pada Google Docs tidak jauh 
berbeda langkah pembuatannya dengan dokumen. Hanya saja ada 
perbedaan dalam content-nya. Untuk itu, mari ikuti langkah berikut 
ini: 


1. Klik Persentasi pada menu pilihan pembuatan. (Gambar 3.6) 


2. Cara kerja slide ini sama dengan Microsoft PowerPoint. 


Ia Sooale Documents - Beranda 4 (B Presentasi Tanpa Judul - "Goo « WN Sale 
C | A https://docs.google.com/present/editeid —dfgngwSf. 093mwB6gE LX 
aj Laman ini dalam bahasa | Malay - | Apakah Anda ingin menerjemahkannya? | Terjemahkan | Nggak Opsi - 


tShine Gmail Kalender Documents Foto Sites Web Lainnya - 


Google documents Presentasi Tanpa Judul @ pribac T i , Mulai presentasi Disimpan @&Bagi-pakai 


File Edit Lihat Sisipkan Format Slide Tabel Bantuan 


Slide 4 dari 1 JO We AT 


Klik untuk menambahkan judul 


Klik untuk menambahkan subjudul 


Gambar 3.12 Tampilan awal pembuatan slide presentasi 


3. Masukkan judul dan subjudul pada slide pertama tersebut. 


4. Jika sudah, tambahkan slide baru dengan cara klik kanan 
pada slide pertama, lalu klik Salindia baru atau New Slide. 


17 


Google documents Pengenalan Google Doc @ pri 


File Edit Lihat Sisipkan Format Slide Tabel Bantuan 


Slide 1 dari 1 4/1) Jaa A- Ha NI 


Pengenalan Google Docs 


IX Pengenalan Go/ CD Mulai presentasi dari slide ini 


| Salindia baru 

1 Duplikasikan slide 
31 Impor salindia. D 
2) Hapus slide 


Salin slide 


Gambar 3.13 Membuat slide baru 


5. Akan muncul pop-up ”Pilih tata letak slide” kemudian pilih 
sesuai format yang Anda inginkan. 


Pilih tata letak slide x) 
Judul Teks Dua kolom 
Keterangan kosong 


Gambar 3.14 Pilihan tata letak slide 


6. Untuk memasukkan atau menambahkan gambar, klik Insert 
image. 


3 
Sisipkan gambar ke dalam slide ini 


Gambar 3.15 Insert image 


7. Kemudian akan muncul pop-up Sisipkan Gambar. Klik Pilih 
Berkas atau Browse untuk memilih gambar yang akan Anda 
sisipkan ke dalam slide, kemudian klik OK. 


Sisipkan Gambar IX 


a Jelajahi komputer untuk menemukan berkas gambar untuk 
diunggah: 


Pilih Berkas | Tidak ada berkas yang dipilih 


(O Tetapkan URL gambar 


Tip: Cobalah tarik gambar dari jendela peramban web lain langsung ke 


slide Anda 


Gambar 3.16 Pop-up insert image 


8. Jika sudah, letakkan gambar tersebut sesuai yang Anda 


inginkan. 


Google documents Pengenalan Google Docs @ Pribadi hanya kepada saya leny Mulai presentasi | | Simpan sekarang | | &Bz 


File Edit Lihat Sisipkan Format Slide Tabel Bantuan 


Slide 2 dari2 &)3lx| « 


Pengenalan Google Docs 


dan AT 


Klik untuk menambahkan judul 


Klik untuk menambahkan subjudul 


Gambar 3.17 Peletakan gambar 


19 


9. Simpan dokumen slide dengan cara mengklik ikon Save &. 


10. Untuk menampilkan persentasi atau slide show, klik mulai 
persentasi maka tampilan persentasinya akan seperti berikut. 


Pengenalan Google Docs - Google Chrome ISIS: 
(@ https://docs.google.com/present/view?id-dfangwSf 093mw86068revision— latest&start-O8theme—blank&cwj-true 


Pengenalan Google Docs 


Persentasi Pada Google Docs 


Google dokumen Slide 1dari2- Tindakan v 


@ Lihat bersama 


Gambar 3.18 Tampilan slide show 


11. Seperti biasa, file dokumen yang telah kita buat akan masuk 
ke dalam List. 


Ih Soodle Documents - Beranda « WN So 


« CA https://does.google.com/#home sia 


Ery Laman ini dalam bahasa | Malay - | Apakah Anda ingin menerjemahkannya? | Terjemahkan | | Nggak | | Opsi -| 


#Shine Gmail Kalender Documents Foto 


Go gle Beranda x ka 


Documents Na Pm " tol Lebih Banyak Sortir g - 
2 DS F JUDUL PEMILIK TERAKHIR DIUBAH 
ad 
PA “ engenalan Google Docs saya 3:22 pm 
Haag JB Mengenal Google pengenalan Goodle Does) Google Does saya 14:58 
itandai bintan 
3 A Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kahfi.pdf abdul bathin 28/0610 
Milik saya 
Semua item 
Sampah 


Gambar 3.19 List Google Docs 


20 


Membuat Spreadsheet 


Fungsi spreadsheet ini tidak jauh beda dengan Microsoft Excel, 
baik segi tampilan ataupun cara kerjanya memiliki kesamaan 
yang signifikan. Untuk memulai pembuatan spreadsheet pada 
Google Docs tersebut, ikuti langkah berikut: 


1. Seperti biasa, cara pembuatan apa pun yang ada dalam 
Google Docs selalu diawali dengan mengklik Buat — 
Spreadsheet pada menu pilihan. (Gambar 3.6) 


2. Isikan dokumen yang akan Anda buat, seperti field nomor, 
nama, keterangan, atau yang lainnya. 


L IK cooge Dowmente Poeranda NN) EE Soreadsheet tidak berjudul “- ISA 
C | A https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key -0AIJ4MdARzeOsdGR 2cUOtcWSBAIMRTGZOROk 10IpSRIEEBHI-in#gid-—0 TAX 


#tShine Gmail Kalender Documents Foto Sites Web Lainnya - 


Spreadsheet tidak berjudul | ongsan | 
Berkas Edit Lihat Sisipkan Format Data Alat Bantuan 
SAAT otr |: Bek ALAN. S.eaiss-m 
fx Tampilkan semua rumus 
A B c D E F CG H 
3 —  — 
2 
3 
& 
s5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
AN 
22 
23 
24 
25 
26 
PzA 
4 3 | Sheet! - 


Gambar 3.20 New Blank Document 


3. Hingga terisi seperti berikut ini. 


21 


I Ih Google Documents - Beranda» Ta Spreadsheet tidak berjudul 


CA https://docs.google.com. 


#Shine Gmail Kalende oto S eb Lainny Shine Fik MX 
Spreadsheet tidak berjudul | canon | 
Berkas Edit Lihat Sisipkan Format Data Alat Bantuan emua perubahan disimpa 
Basa? Rp 1 13- | p:| Bak AA... — SS - Im 

fx Tampilkan semua rumus 

A B c D E 3 cs H 

1 No Nama Literatur Keterangan Persentase 

am — 

3 

4 

5 

6 

Fi 

8 


Gambar 3.21 Kolom yang telah terisi 


4. Adapun fungsi ikon lainnya, Anda pasti sangat familier karena 
fungsinya memang dirancang sebagai duplikasi dari Microsoft 
Excel. Untuk itu, klik ikon tersebut sesuai kebutuhan dan 
keinginan. 


Berkas Edit Lihat Sisipkan Format Data Alat Bantuan Semua perubal 


Sea: 7 Rp 0 123- | 0pt:| Ba A- ANA. yg. &—. 5/2 - Im 


Gambar 3.22 File dan ikon yang ada pada spreadsheet 
5. Misalnya Anda ingin menambahkan bagan, klik ikon Sisipkan 


Ia) 


Bagan "“x. 


22 


(C | A https://docs.google.com/spreadsheet/cocrkey -0ALAMdARzeOsdER 2cUOtcWSBAMRTEZO9Ok 1OpSRIEBhl-in #gid-t TX 


Shine Fikri HE 


Pengedit Bagan 


Pratinjau - Bagant Bantuan 
Mulai | Bagan — Ubahsuaikan 
Data - Pilih rentang 
(Sheer11E6 IE: 


Gabungkan rentang: 


Tukar baris / kolom 


Bagan yang disar 


1g A 8 c D 
“ 14 25 36 47 
2 253 ar 3 
ie) 38 47 58 69 


an - Bagan lainnya » 


43 | Sheet - 


Gambar 3.23 Bagan pada spreadsheet 


Pilih bagan yang Anda inginkan, kemudian klik Sisipkan. 


Bahkan untuk membuat formulir pun bisa dilakukan dengan 
otomatis pada spreadsheet ini, dengan cara klik ikon Buat 


Formulir maka akan muncul seperti berikut. 


7 Tanna Judul - Gagole.Cbr 


Al #rtpslldoes.goode.comisoresdses/o eWSBanReTG2NOkA, 


inggridid-ogedit 


(fa) Laman ini dalam bahasa | Malay - | Apakah Anda ingin menerjemahkannya? | Terjemahkan | Inagak | Lopsi- |» 
#p Tambahkan item Tema: Plain Email formulir ini  Lihattanggapan « Mau diapakan? - 


Spreadsheet tidak berjudul 


Nama 


Literatur 


Keterangan 


Persentase 


Gambar 3.24 Membuat formulir 


23 


8. Klik Tambahkan item jika Anda ingin menambahkan item 
pada formulir tersebut. 


9. Jika sudah, untuk membuat judul dokumen, klik dua kali pada 
judul: "Spreadsheet tidak berjudul” kemudian ganti nama 
dokumen sesuai keinginan, lalu klik OK. 


Ganti Nama Spreadsheet 


Masukkan nama spreadsheet yang baru: 


(Spreadsheet tidak berjudul 
Gambar 3.25 Mengganti nama spreadsheet 


10. Dan dokumen spreadsheet yang telah dibuat akan tersimpan 
dan ter-list pada list dokumen. 


Sia 
ogle.com/##home TX 
Ilay - | Apakah Anda ingin menerjemahkannya? | Terjemahkan | | Nggak | | Opsi v | ? 

b Lainnya - Shine Fikr mm P3 
Beranda x (dasi 
2 jas “ @ Lebih Banyak Sortir n - 

- JUDUL PEMILIK TERAKHIR DIUBAH 
“ Im Spreadsheet Literatur saya 5:01 pm saya 

CO Pengenalan Google Docs saya 15:22 

El Mengenal Google Doc saya 14:56 

A- Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kahfi. pdf bibasi-pal abdul bathin 28/0610 

Gambar 3.26 List dokumen 


Unggah atau Upload Dokumen 


Selain membuat dokumen, pada Google Docs juga disediakan alat 
untuk mengunggah dokumen. Hal ini bertujuan dengan adanya 
keamanan penyimpanan yang dilakukan, atau bisa dijadikan share 
antar-teman. Untuk memulai unggah atau upload dokumen, ikuti 
langkah berikut: 


24 


1. Klik ikon Unggah. 


Google 


Documents 


Beranda MubIl 
Ditandai bintang 
Milik saya 

Semua item 
Sampah 


Gambar 3.27 Ikon Unggah/Upload 


2. Kemudian pilih file yang akan Anda unggah. Misalnya Anda 
akan mengunggah berkas, maka klik Berkas. Jika Anda ingin 
mengonversikan file ke dalam bentuk yang lain, klik Setelan 
kemudian pilih Konversikan sesuai yang Anda inginkan, 
seperti berikut. 


| 
Jin soo ocments-Beranga « AA 3. Ak 


« CA https://docs.google.com/#home TX 
En Laman ini dalam bahasa | malay - | Apakah Anda ingin menerjemahkannya? | Terjemahkan | | Nggak | | opsi -| x 
der Documents Foto Ta shine Mx 

Go gle Beranda x Tam 

Documents & el " Ko) Lebih Banyak x Sortir n - 
| war || - JUDUL PEMILIK TERAKHIR DIUBAH 

aa z BM Gpenadehoat Litaratur saya 501 pm say 

Beranda Berkas bs saya 1529 

Ditandai bint Map 

Milik saya SAYA 140: 

Semua item Setelan | Konversikan berkas yang diunggah ke dalam format Google Documents 

Sampah 


MB yang dic Konversikan teks dari berkas PDF atau gambar yang diunggah 


" Koleksi saya 


Tidak ad Tambahkan penyimpanan. 


“ e| 
Pelajari selengkapnya Konfirmasikan setelan setiap kali sebelum pengunggahan 


» Koleksi yang 


Gambar 3.28 Memilih file yang akan diunggah 


Menambahkan Memori 


Jika Anda merasa memerlukan tambahan memori penyimpanan 
pada Google Documents, Anda bisa menambahkannya dengan 


25 


cara membeli memori tambahan, yaitu klik Unggah D Tambahkan 
Penyimpanan seperti gambar berikut. 


(na Google Dowments Beranda) 2 Akunku (TN Joe 


CA https://accounts.google.com/b/0/PurchaseStorage?hl-ir TX 


#Shine Web Gambar Maps Berita Terjemahan Gmail Lainnya - 


Google accounts 


Beli memori tambahan 


Penyimpanan Google dibagi ke layanan Gmall, Album Web Picasa, dan Google Documents. Anda mendapatkan memori ekstra pada semua layanan ini, selain kuota gratis 
Anda saat ini. Pelajari selengkapnya 


Pilih paket: 


@ 20 GB ($5.00 USD pertahun) Beli 20 GB seharga $5.00 pertahun 


O 2005 (920.00 USD pertahun) Simpan hingga 10000 foto dari kamera SMP, 
O 200 GB (50.00 USD pertahun) 


O 400 GB (100.00 USD pertahun) 
O 1 TB ($256.00 USD per tahun) 


e laman ini dan 


@ Masih perlu memori lagi? ungi Anda 30 har 


sebelum perpanjangan 


Berik 


1 waktu 
nuncul 


am sebelum jumlah memori baru 
layanan. Pelajari selengkapnya 


62011 Google - Beranda Google - Persyaratan Layanan - Kebijakan Privasi - Bantuan 


Gambar 3.29 Membeli memori tambahan 


Reminderfox pada Firefox 


Selain kebutuhan dokumen, Reminder bagi seorang pebisnis 
sangatlah penting. Itu mengapa, bagi setiap direktur ataupun 
kepala jabatan pada umumnya memiliki sekretaris, yang berfungsi 
membantu mengingatkan adanya berbagai aktivitas yang harus 
dilakukan. Untuk itu, jalan yang sangat tepat sebagai reminder 
adalah memilih Reminderfox untuk dijadikan pengingat. 


Adapun fungsi detail yang bisa kita lihat dari detail Reminderfox, 
yaitu menampilkan dan mengelola daftar pengingat dan ToDo it. 
ReminderFox memastikan bahwa Anda mengingat semua tanggal 
penting melalui cara yang mudah, yaitu menggunakan daftar, 
alert, dan alarm, tepat di browser Anda tanpa perlu program 
kalender terpisah. 
200 

ReminderFox dengan ikon berbentuk rubah ini -“ dapat Anda 
instal dengan cara sebagai berikut: 


26 


1. Masuk pada alamat https://addons.mozilla.org/en-US /firefox/. 


) Add-ons for Firefox - Mozilla Firefox 


, ADD-ONS 


EXTENSIONS | PERSONAS | THEMES | COLLECTIONS | MORE... 


EXPLORE 
Featured 
Most Popular 


Top Rated 


CATEGORIES 


Alerts & Updates 


tabs. 
Appearance 


Bookmarks 
Download Management 


Feeds, News & Blogging 


Games & Entertainment Featured Extensions see ali» . 


Language Support 


Privacy & Security 


Browser Backgrounds Dictionary Switcher 
Shopping B Photos, Music & Videos (ii Language Support 


Social & Communication 


Morning Coffee 
Keeps track of daily routine ReminderFox displays and Everyday note-taking 
websites and opens them in 


Lazarus: Form Recovery FireGestures 


Photos, Music & Videos £ Privacy & Security Appearance 2. V Ie 


C3 


ReminderFox 


) 


OuickFox Notes 


manages lists of reminders manager. 
and TDO's. ReminderFox 
makes sure you remember a... 


AT NN 


MOST POPULAR All» 


(188) 623) 


c2 ( 4 


Gambar 3.30 Tampilan awal daftar Add-Ons pada Firefox 


2. Pada menu paling atas, terdapat pilihan add-ons paling 
populer. Klik pada ReminderFox dengan ikon rubah untuk 


memulai instalasi. 


PN 


ReminderFox 
ReminderFox displays and 
manages lists of reminders 
and ToDo's. ReminderFox 
makes sure you remember a... 


Gambar 3.31 Add-ons ReminderFox 


3. Klik Add to Firefox untuk melanjutkan instalasi. 


27 


7) ReminderFox :: Add-ons for Firefox - Mozilla Firefox 


Resister or Login | Other Applications » 


3 ADD-ONS 


EXTENSIONS | PERSONAS | THEMES | COLLECTIONS | MORE. 


1» Extensions » ReminderFox 


Poo ReminderFox 10.0.-4.3 aa 
by Tom Mutdosch, Daniel Lee De aula 


323,729 users Ai 


ReminderFox displays and manages lists of reminders and ToDo's. ReminderFox makes 
sure you remember all of your important dates via easy-to-use lists, alerts, and alarms, 
right in your browser without the need for a separate calendar program. 


“F Add to Firefox 


development by making 3 small contribution. $5-00 suggested 


Enjoy this add-on? |  contribute | 
The developer of this add-on asks that you help support its continued 


Gambar 3.32 Add to Firefox 


4. Beberapa saat kemudian akan terjadi proses loading download 


add-on. 
P4 df Mozilla Corporation (US) https: /Jaddons,mozilla.orgfen-US/firefoxfaddonfremin 
€———— Ja —- Tua 


Add-on downloading x 


(CO /———Z )c 


Unknown time remaining — O bytes (0 bytes/sec) 


Gambar 3.33 Add-on downloading 


5. Tunggu beberapa saat, hingga muncul pop-up Software 
Installation. Klik Install Now untuk melanjutkan penginstalan. 


Software Installation 3) 
Install add-ons only from authors whom you trust. 


(H8 Malicious software can damage your computer or violate your privacy, 


You have asked to instal the following item: 


(A4, ReminderFox (Author not venifed) 
ME. https:/Jaddons.moailla.oraffirefox/downloads/latesf/1191Jaddon-1 191-latest.xpi?src 


Ten 


Gambar 3.34 Software Installation 


Kemudian akan muncul perintah Restart Now pada browser. 
ReminderFox akan terinstal setelah Anda me-restart Firefox. 
Klik Restart Now untuk menampilkan ReminderFox tersebut. 


"Dak dk Mozilla Corporation (US) | https: //addons.mozila.org/en-US/Fi 
———— la — 


oi ReminderFox will be installed after you restart Firefox. 


| Restart Now |” 


Gambar 3.35 Restart Now 


Setelah di-restart, akan muncul Welcome Speech pada 
browser Firefox. Terdapat video introduction dan demo 
reminderfox, silakan untuk melihatnya sebagai panduan sing- 
kat Anda. 


Welcome to Reminder Fo) 


reminderf Xx 


fox 


Home el 
Welcome to ReminderFox! R Ya M Sponsoreo Lie 
N 
18 | Sa NG Face the Fact! 
: -— 
.. 
jet, ReminderFox on Facebook. ') 
APA Hua za 


(Note: you dont see the icon, cneck here) 


vide 
Watel 


forany registy damage. 


Gambar 3.36 Welcome to ReminderFox! 


29 


10. 


Jika tidak berhasil menemukan Welcome to ReminderFox, 
masuklah ke alamat berikut: 


http://www.reminderfox.org/welcome-to- 
reminderfox/?version-1.9.9.4.3 


untuk mengetahui trouble shooting yang terjadi. 


Pastikan terdapat ikon Welcome to ReminderFox di pojok 
kanan bawah Firefox seperti gambar berikut. 


“ 


| PG. Welcome to ReminderFox! 


Gambar 3.37 Ikon ReminderFox 


Jika Anda tidak menemukannya juga, masuklah pada alamat: 
http://www.reminderfox.org/documentation-fag- 
troubleshooting/#r1 untuk memecahkan trouble shooting yang 
terjadi. 


Adapun untuk memulai menggunakan ReminderFox ini adalah 
sebagai berikut: 


Te 
2. 


30 


Klik ikon ReminderFox. 


Kemudian akan muncul default yang telah disediakan oleh 
ReminderFox. 


8 ReminderFox 
Reminders | ToDo's 


Date Description 
January 26 Welcome to ReminderFox! 


Options... 
Eilter Reminders... 
Hide sidebar 


Add Reminder 


Gambar 3.38 Default ReminderFox 


3. Untuk menambahkan agenda baru, klik tombol Add Reminder 
di pojok kiri bawah, kemudian isikan reminder baru yang Anda 
inginkan, seperti Description yang berupa informasi singkat 
mengenai nama agenda Anda, kemudian pilih Bulan, Tanggal, 
dan Tahun. Hilangkan tanda centang All Day untuk menam- 
bahkan jam atau waktu reminder. Anda bisa mencentang 
Repeat apabila reminder ini akan berulang per periode yang 
ada, atau hilangkan centang untuk tidak mengulanginya. 
Centang Show alarm pop-up untuk durasi waktu yang akan 
tampil sebelum event itu terjadi. Isikan Categories, kemudian 
pilih Important atau daily sesuai kebutuhan. 


Add Reminder 


Description: | | 


Date: 
Start: |January Mi) (26 (xl (2012 w 


End: (January “ 26 “| 12012 


V| Repeat: |Yearly 3 


Show alarm popup 


All day 


- 


Categories: 


Important Remind daily until completed 


Gambar 3.39 Add Reminder 


4. Klik More »- untuk menginputkan data tambahan, 


lokasi dan URL apabila ada. 


Add Reminder & 
Description: | Meeting dengan Client Bank ABC Ei 
Date: All day 
Start: | January “| las ml lzo2 wa jizsam 
End: | January | (z6 “| z2 “Aa les am 
Repeat: (veary 
r — 
“| Showalarmpopup (5 w| (minutes | before event occurs, 
Categories: | Customer 9 54 
“| Important Remind daily until completed 
Location: | Bandung b 
ur: || | 


Gambar 3.40 Add Reminder More 225 


seperti 


31 


5. Jika sudah, klik OK. Dan jadwal atau agenda penting Anda 
telah terdaftar pada list reminder. Klik OK. 


& ReminderFox 


Reminders | ToDo's 


Date Description 
January 26 Meeting dengan Client Bank ABC 
January 26 Welcome to ReminderFox! 


NOW 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT 
1 2 6 7 


8 10 13 | 14 
15 17 20 21 


22 24 25 27 | 28 
29 3 


» 
Options... .« 
Filter Reminders... Pa 3 


Hide sidebar wd 


Gambar 3.41 List ReminderFox 


6. Pada waktu Reminder itu terjadi akan ada announcement atau 
pemberitahuan berupa alarm, seperti gambar berikut. 


Today's Reminders 
Welcome to ReminderFox! DO 
Meeting dengan Client Bank ABC (12:15 AM) 


Upcoming Reminders 


none 


Gambar 3.42 Alarm ReminderFox 


Nah, tentu akan sangat memudahkan dalam keteraturan agenda 
kerja dan aktivitas keseharian Anda sebagai pebisnis, bukan? 
Untuk menambahkan event ataupun agenda lainnya, Anda tinggal 
mengulangi cara yang sama dengan langkah-langkah yang telah 
dijabarkan sebelumnya. Have a great job! 


32 


